PERBEDAAN PENELITIAN KUANTITATIF 
DAN KUALITATIF (Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.) 


PENELITIAN KUANTITATIF 
1. Judul penelitian spesifik, relative tidak 
berubah 


2. Masalah spesifik, relative tidak 
berubah 


3. Teori spesifik sebagai pegangan 
rumusan masalah, hipotesis dan 
variabel 

4. Tujuan penelitian kualitatif menguji 
teori 


5. Populasi seluruh obyek 


6. Generalisasi dasarnya kesesuian 
sampel, ampling, instrument, 
kolekting data & uji statistika 

7. Sampel, besar sampel minimal 
ditentukan. Pemberi informasi 
(responden) 


8. Sampling Probability (simple random 
sampling, sistematik, stratified & 
cluster) 


9. Disain spesifik, relative tetap 
operasional 


11.Data berbentuk kuantitatif 

12.Analisis data untuk menguji hipotesis. 
Dilakukan setelah data terkumpul 
dengan menggunakan uji statistika 


13.Instrument berupa angket 
Metode wawancara terstruktur & 
angket 


14.Hubungan peneliti dengan responden 
berjarak 


15.Terminal penelitian setelah data 
terkumpul sesuai rencana 

16. Ujivaliditas dan reliabilitas dengan 
ujistatistika (Pearson, Cronbach, CFA) 


17.Obyektifitas (obyektif) 
18.Hubungan antar variabel bersifat 


PENELITIAN KUALITATIF 

1. Judul penelitian sementara 
(tidak tetap, berkembang 
atau berubah) 

2. Masalah sementara (tetap, 
berkembang atau berubah) 

3. Teori bersifat sementara 
tergantung di lapangan 

4. Tujuan penelitian kualitatif 
menemukan teori 

5. Subyek yang ada aktifitas & 
tempat (situasi social) 

6. Transferability 
Asalsituasi social mirip 


7. Sampel (besar sampel tidak 
ditentukan. Pemberi informasi 
(informan, narasumber, 
partisipan, guru) 

8. Sampling 
Nonprobality (purpusiv, 
snowball, kadang2 axidental) 

9. Disain umum dan 
berkembang 


10.Variabel diklasifikasi dan definisi 


10.Variabel tanpa klasifikasi & 
definisi operasional 

11.Data berbentuk kualitatif 

12.Analisis data untuk 
membangun hipotesis dan 
teori. Sejak awal sampai 
selesai penelitian. Tanpa 
ujistatistika 

13.Instrument peneliti, buku 
catatan, tape, kamera. 
Metode observasi partisipasi 
& wawancara mendalam 

14.Hubungan peneliti dengan 
informan sangat dekat 

15.Terminal penelitian setelah 
data jenuh 

16. Ujivaliditas dan reliabilitas 
tanpa ujistatistika dengan 
metode triangulasi 

17.Obyektifitas (kurang obyektif) 

18.Hubungan antar variabel 
bersifat interaktif 


1|03.15 


kausal 


Tahapan Penlitian Kualitatif 


1. Identifikasi Masalah, pemilihan 
Masalah, Perumusan Masalah, dan menyusun Judul Penelitian 
2. Tinjauan Pustaka 
3. Metode Penelitian 
- Alasan penggunaan metode kualitatif 
- Tempat penelitian 
- Subyek penelitian 
- Pengumpulan data 
- Keabsahan data 
- Analisis data 
. Interpretasi hasil 
. Kesimpulan 
. Penyusunan laporan penelitian 


Ou > 


1 


Identifikasi Masalah, Pemilihan Masalah, Rumusan Masalah, 
dan Judul Penelitian 


Masalah : Kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan 
kenyataan yang ada 
e Misal : - Informasi 
- SDM 
-DLL 
+ SumberMasalah: 
. Bacaan 
. Pertemuan ilmiah 
Pengalaman 
Pengamatan 
Pemegang otoritas 
intuisi 


oupwnn 


RumusanMasalah 
Rumusan masalah, penting untuk penuntun langkah selanjutnya. 


Rumusan masalah yang baik : 


2103.15 


- Kalimat bertanya 

- Padat makna 

- Petunjuk pengumpulan data 

- Sinkron dengan judul penelitian 


Contoh :Bagaimanakah perilaku pekerja seks komersial? 


Apakah makna miskin bagi masyarakat? 


TUJUAN PENELITIAN 


Tujuan penelitian menjajagi, mengetahui, menguraikan, 
menerangkan, atau menganalisis factor Tujuan penelitian harus 
sinkron dengan judul penelitian dan rumusan masalah. 


Manfaat Penelitian 


1. Manfaat teoritik untuk pengembangan ilmu 
2. Manfaat praktis untuk implementasi 


Judul Penelitian 


= Usulan, Laporan, dan Karya Ilmiah Lain Pertama Dibaca Judul 
= Perannya Sangat Penting 


Syarat judul penelitian yang baik : 


= Informatif (padat makna)\ 

= Dalam Bahasa Indonesia = 12 Kata 

= Dalam Bahasa Inggris = 10 kata 

=a Bila terpaksa pakai anak judul 

= Hindari 
- Penggunaan kata Pendahuluan, Studi, Analisis dll. 
- Jangan ada singkatan 


Contoh: - Wanita Pekerja Seks Komersial Di Doli Surabaya 
-Menjaga Kesehatan Dengan Pendekatan Agama 


-Wanita Kawin Kontrak Di Pasuruan 


TINJAUAN PUSTAKA 


3|03.15 


Teori untuk penelitian kualitatif bersifat sementara. Dalam 
penelitian kuantitatif teori sudah jelas sebagai dasar 
penyusunan hipotesis, instrument, variabel dll. Semua 
penelitian tanpa tinjauan pustaka berarti coba-coba. 


Sumber: BukuTeks, Jurnal, Tesis, disertasi, Internet dll. 


Sumber memperhatikan relevansi, kemutakhiran & 
keaslian. 


Sumber: BukuTeks, Jurnal, Tesis, Disertasi, Internet dll 
harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya ada dalam 
teks. 


Cara Penulisan Daftar Pustaka 


Penulis dalam daftar pustaka sesuai dengan nama dalam 
teks penulis I dibalik, penulis II dst. tidakdibalik 


Penulis Diurutkan Menurut Abjad tanpa nomor 


3. METODE PENELITIAN 

e Alasan penggunaan metode kualitatif 

e Tempat penelitian 

e Subyek/ Informan penelitian termasuk metode samplingnya 
Biasanya sampling purposive, lanjutkan snowball sampling 
sampai jenuh 

e Pengumpulan data 
Observasi, interview, atau documenter.Lengkapi buku catatan, 
tape recorder, kamera dil. 

e Keabsahan data umumnya digunakan metode triangulasi 
(sumber, waktu atau metode) 

e Analisis data untuk penelitian kualitatif lebih sulit, dilakukan 
mulai sebelum terjun kelapangan sampia selesai terjun di 
lapangan. Langkah analisis data meliputi : 

- Data collection 

- Data reductiaon 

- Data display 

- Conclusion bisa digunakan program computer CDC-EZ 
program. 

Penyusunan laporan 


4|03.15 


5|03.15 


